MAJLIS TAFSIR AL-QUR’AN 

(MTA) PUSAT 

http://www.mta.or.id e-mail : humas_mta@yahoo.com Fax : 0271 661556 


Jl. Serayu no. 12, Semanggi 06/15, Pasarkliwon, Solo, Kode Pos 57117, Telp. 0271 643288 


Ahad, 1 6 Maret 201 4/1 4 Jumadil uulaa 1 435 Brosur No. : 1 690/1 730/IA 



Menjaga persatuan dan menjauhi perpecahan 

Firman Allah SWT : 







o t /o / o , -- . 

> • r J' . JjwligJ 




Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 
janganlah kamu bercerai-berai, dan ingatlah akan ni'mat Allah kepadamu 
ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, maka Allah 
mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena ni'mat Allah orang- 
orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu 
Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan 
ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. [QS. Ali ’lmran : 
103] 



Dan tha’atlah kepada Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berbantah- 
bantahan, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan hilang kekuatanmu 
dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. 
[QS. Al-Anfaal : 46] 








X 0 0 & 






Maka bertaqwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara 
sesamamu, dan tha’atlah kepada Allah dan Rasul- Nya jika kamu orang- 
orang yang beriman. [QS. Al-Anfal : 1] 



Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka 
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari kedua golongan itu 
berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan 
yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah 
Allah; jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), maka 
damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. 
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. [QS. Al- 
Hujurat : 9] 




. ✓'✓•'I# ' a a 0 x 

0 f ,0 .. X 0 , H i 


0 * 0 J» 







0 * 





0 * 


Sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara karena itu 
damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertaqwalah kepada Allah 
supaya kamu mendapat rahmat. [QS. Al-Hujurat : 10] 


2 




, 0 ^ 

\ \ :ol J>. J-l .j y 



iul.u 



Ha/ orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum memperolok-olokkan 
kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diperolok-olokkan) lebih 
baik dari mereka (yang memperolok-olokkan) dan jangan pula wanita- 
wanita (memperolok-olokkan) wanita-wanita lain (karena) boleh jadi wanita- 
wanita (yang diperolok-olokkan) lebih baik dari wanita (yang memperolok- 
olokkan) dan janganlah kamu mencela dirimu sendiri dan janganlah kamu 
panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk 
panggilan ialah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan barangsiapa 
yang tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang dhalim. [QS. 
Al-Hujurat : 1 1] 


/v O ^ 

, f ^ 'l* ♦ , t i x 0 ' ^ t f J /'J* . ^ O O > /O O >/ J x O ♦ f . x J* T" 

' — dr 4 

/ 


* - 0^/0 ,0 >*/ 1 X 0 ♦ » . , / ^ ^ 


//^ 0 . 0 / >* / jl 

/ 0 » i 'J* . 0 >* X . ^ 






♦♦ . 




A » A 




j! c4Wl \ j. 


y 

y f o * to 

♦♦ i 

JLi) J CO a o. 




>*0 / # ^0/ 0 

2* 

J * s */ 


/ 


/ 


\ Y:ol jzJA 


Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, 
sesungguhnya sebahagian prasangka itu adalah dosa dan janganlah kamu 
mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah sebahagian kamu 
mempergunjingkan sebahagian yang lain. Sukakah salah seorang diantara 
kamu memakan daging saudaranya yang sudah mati ? Maka tentulah kamu 
merasa jijik kepadanya. Dan bertaqwalah kepada Allah. Sesungguhnya 
Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. [QS. Al-Hujurat : 12] 


3 



Hadits-hadits Nabi S A W : 



m 4 ! 


. ? o / 


0 X 


J* -*♦ 

A^2JU 


£ * 




JLio 


Dari Abu Musa, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Orang mukmin 
dengan mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang sebagiannya 
dengan bagian yang lain saling menguatkan" [HR. Muslim juz 4, hal. 1 999] 


. o s S \ s 

0 , S 0 0 * > I X ^ »0 J s 

LS? cP 








n 4 ! 4 ! 



Dari Nu’man bin Basyir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, 
"Perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta- 
mencintai, serta memadu kasih ibarat satu tubuh, apabila ada anggota 
badan yang sakit maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit, dengan tidak 
bisa tidur dan demam". [HR. Muslim juz 4, hal. 1999] 






> % 


0 

z s 


J 





;o/ 


♦♦ 




Dari Nu’man bin Basyir, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, "Orang- 
orang muslim itu ibarat satu orang, jika matanya sakit, maka seluruh 
badannya ikut merasakan sakit. Dan bila kepalanya sakit, maka seluruh 
tubuhnya ikut merasa sakit pula". [HR. Muslim juz 4, hal. 2000] 


4 



^ . s s s 

* 0 * 


/ . 0 X 


i' 0 I f ^ ^ &S 0 S * 0 * > i X X 0X 

U 15=*- r> -^' U^J* U : J U y^ 1 j* cH' u* 


' ' t 


0 4 


<\ : \ <_£ j^' .4-wwJJ c. 




Dar/ Anas, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Tidak beriman seseorang 
diantara kalian, sehingga dia cinta untuk saudaranya sebagaimana dia cinta 
untuk dirinya sendiri". [HR. Bukhari juz 1 , hal. 9] 



* O * s' 

♦ 











» & s' , 

. I ^ f. Zs' O S' 0 .* s' 2 2 O S' S' , • » 

\ °\ A 1 : 1 IwLj ^JjI j+>- j . i 






Dari Abu Ayyub Al-Anshariy, ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW 
bersabda, "Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih 
tiga hari. (Apabila) keduanya bertemu, yang ini berpaling dan yang itu 
berpaling. Dan sebaik-baik dari keduanya itu ialah orang yang memulai 
mengucapkan salam". [HR. Muslim juz 4, hal. 1984] 


£ 


w 

U 


w ou ‘Jm 3 ih: I :ju ^ 01 s7> J L* 


* s' 


s' 


s' 






♦ 



x O } s’ s' y 

j I 


\ «lAo : 1 (Jiw 


Dar/ Abu Hurairah, ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 
“Jauhkanlah diri kalian dari berprasangka (buruk), karena prasangka 
(buruk) itu adalah sedusta-dusta perkataan (hati), janganlah kalian 
mendengar-dengarkan (pembicaraan orang lain) dan janganlah kalian 
mencari-cari kesalahan orang lain, janganlah kalian bersaing yang tidak 
sehat, janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling membenci dan 


5 



janganlah saling membelakangi. Dan jadilah kamu sekalian hamba-hamba 
Allah yang bersaudara". [HR. Muslim juz 4, hal. 1985] 


,o ^7 >o * \ ^ ' »0 9 - y ”, o'ox > s o x 

yA : JU ^ 4lll Jl c A-j I AL* 

x / / ^ 


/ ^ x 

0 > X 0 , 0 X 


X 0 / 


0 X , 0 >* 4 fx >*>*,* X 


L5 


i ji_r 2^ .aiiL; Uj u 


X / o/ 


Jj . X ^ # 

r. ♦ h 


0 >* 0 X X S' 0 X X 


/ 4 X 


^ > . A ^ 

^ /0 ^ . X ^ 0/ ^ . X ^ # ^ x0 | 0 >5 0 X X ^ # 0 X X x x 

"^.y I^j <up aA)I ^ Jr 4 J -5^^ 


Ji 


a**a~A . 



0 A 0 ^ 

x 0 x ^ ^ | 0 > x xx 0 x x ^ x ^ / ^ , 0 x x 



y' 

0 x x ^ 

f Ji v»x 


X X 


mn : t 


Dari Salim dari ayahnya, ia berkata : Sesungguhnya Rasulullah SAVZ 
bersabda, "Orang Islam itu saudaranya orang Islam yang lain, maka tidak 
boleh ia menganiayanya dan tidak boleh membiarkannya (dengan tidak 
mau menolongnya). Barangsiapa yang menolong kebutuhan saudaranya, 
maka Allah akan menolong kebutuhannya. Dan barangsiapa yang 
meringankan satu kesusahan orang muslim, Allah akan meringankan satu 
kesusahan dari kesusahan-kesusahannya pada hari qiyamat. Dan 
barangsiapa yang menutup aib (cela) orang Islam, maka Allah akan 
menutup aib (cela)nya besok pada hari giyamat”. [HR. Muslim juz 4, hal. 1996] 





0 ^ 


x 




•i J 




x 




L5* 

- X 


X 


X 


4j 


X 


X X 


X 


J** Cfd 

X X 



X X 

0 x x 0 / f 0 x f 0 x 

:A <y y^i 

t' ' 


Dari Ibnu ‘Umar, bahwasanya ia mendengar Nabi SAW bersabda, 
“Janganlah sepeninggalku nanti kalian kembali kepada kekafiran, (yakni) 
sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain”. [HR. Bukhari juz 8, 
hal. 91] 


' ' ' ' S ' a & ' a \ 

. /0 , / 0 / * ^ . t 0 > X ^ S S > 0 Jj ( 0 x 0 x 

yy- J r 4 (_/=> J y^j J' Jpj y*& y! ^ 

X X X 



6 



Dari ‘Abdullah bin ‘Umar RA, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 
“Barangsiapa yang mengangkat senjata untuk memerangi kami, maka ia 
tidak termasuk gotongan kami”. [HR. Bukhari juz 8, hal. 90] 




0 J* 




a 151 ii)l Sjbj J 13 : Jli l'/L J\ 


/ / / / / O 


L5 






Y Y U : i jJLu. . jl 3 l ^ j JjUJli 


X O / 








Dari Abu Bakrah, ia berkata : Rasulullah SAW bersabda, Apabila dua 
orang muslim saling berhadapan dengan menghunus pedang masing- 
masing, maka orang yang membunuh dan yang di bunuh di neraka”. [HR. 
Muslim juz 4, hal. 2214] 



* ' ^ ° r ° i- n - o-* • i i " 0 Z ' t, ... S' 0 -* 

b -b y jj! :JU3 o ^>o 










u: :°J Jlii JU .di i ^ il «&/, 




z' X 


ii \l\ :j>: S J* j 


* 0 


y 



YY \r :t 

Dari Al-Ahnaf bin Qais, ia berkata, Aku keluar ingin menolong orang laki- 
laki ini". Lalu Abu Bakrah menemuiku dan bertanya, Akan kemana engkau 
wahai Ahnaf ?”. Perawi mengatakan : (Ahnaf berkata), Aku akan 
membantu anak paman Rasulullah SAW, yakni Ali”. Ahnaf mengatakan : 
Abu Bakrah berkata kepadaku : Hai Ahnaf, kembalilah, karena aku 
mendengar Rasulullah SAW bersabda, Apabila dua orang muslim 
berhadapan dengan menghunus pedang, maka orang yang membunuh dan 
yang dibunuh di dalam neraka”. Perawi berkata : Aku (Ahnaf) bertanya, atau 

7 



ada orang yang bertanya, “Ya Rasulullah, ini bagi yang membunuh (sudah 
jelas), lalu bagaimana yang dibunuh ?”. Beliau bersabda, “Sesungguhnya 
dia juga ingin membunuh saudaranya". [HR. Muslim juz 4, hal. 2213] 


X 0 X S j 0 S > \ i — x 0 S 0 jj 0 S 0 S 

- O-^ :JU y y)1 y y ^ 

^ / / 

A 0 

S 0/ S S . S S S S 0 S 2 * i ' ^ i i ' ' ' i' f ® 

.aip diil yJ U y y-L^JI j oJj j <5L-J y 


° -* i® •» i 



A : \ ij jdUl 


Dar/ ‘Abdullah bin ‘Amr dari Nabi SA W, beliau bersabda, “Orang muslim itu 
orang yang mana orang muslim lainnya selamat dari lisan dan tangannya. 
Dan orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah dari apa yang Allah 
melarang dari padanya". [HR. Bukhari juz 1 , hal. 8] 



:A ij 


Abdullah (bin Mas’ud) berkata : Nabi SAW bersabda, “Mencaci orang Islam 
itu merupakan kefasiqan, dan membunuhnya merupakan kekafiran”. [HR. 
Bukhari juz 8, hal. 91] 

~oO[ @ ]0o~ 


8 



